Jamu Kunyit 


Erminawati 
Malikul Falah 


Hak Cipta © 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-undang 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 


Jamu Kunyit: Buku Informasi/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. — Jakarta: 


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 
iv. 20 hlm: ilus.; 21 x 29,7 cm 


Model Buku PAUD 
untuk anak usia 5-6 tahun 


ISBN: 978-602-244-167-0 


Penulis : Erminawati 

Ilustrator : Malikul Falah 

Desain Sampul dan Isi : Malikul Falah 

Tim Penelaah : Renni Kusnaeni, M.Pd. 


Dr. Soraya, M.Pd. 
Ratih Zulhaggi, M.Psi. 
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Kontributor Naskah : Diah Harianti, Nanik Suwaryani, Anggraeni, Yuke Indrati. 


Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Tahun 2018 


Cetakan ke-1, 2018 
Disusun dengan huruf Andika New Basic 22pt 


Kata Pengantar 


Buku “Jamu Kunyit” merupakan salah satu buku model PAUD pada 
tahap penjenjangan membaca awal untuk anak usia 4-5 tahun yang 
dikembangkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk digunakan di 
satuan PAUD. 


Buku ini termasuk buku informasi yang dapat menambah pengetahuan 
anak tentang manfaat tanaman obat. Selain itu, anak dapat menyayangi 
tanaman dengan cara merawat tanaman. Buku ini dapat dibacakan oleh 
orang tua/pendidik/orang dewasa untuk menumbuhkan rasa ingin tahu 
anak sehingga nantinya muncul minat baca pada anak sejak dini. 


Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat 
dalam proses penyelesaian buku ini. Semoga model buku ini dapat menjadi 
bahan referensi penulis lain untuk mengembangkan model buku PAUD 
yang sejenis dan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran di PAUD. 


Jakarta, November 2018 
Penulis 


Erminawati 


Daftar Isi 


Kata Pengantar... 
Daftar Isi............ 
Jamu Kunyit........ 


Pelaku Perbukuan 


Hari ini, Fira tidak sekolah. 


Fira sakit perut. 


Fira ingat kemarin jajan es cendol. 


Es cendolnya dihinggapi lalat. 
Banyak kuman yang dibawa 
lalat ke es cendol. 

Fira jadi diare. 


Mama, untuk 


apa kunyit itu? 
9 
wR 
) 

dl 


© © 
@ Y o @ 
A. : 


Mama mengambil kunyit di 
halaman rumah. 


Kunyit berguna 


untuk mengobati 
diare. 


Kunyit punya rimpang, batang, 

daun, dan bunga. 

Mama mengambil rimpang kunyit. 
Kunyit ini berguna sebagai obat diare. 


Kunyit juga berguna sebagai obat bisul. 


batang 


Mama mencuci kunyit sampai bersih. 


Mama memarut kunyit sampai halus. 
Wah..., lihat! 
Mama memakai sarung tangan. 


Agar warna kunyit 
tidak menempel d 
tangan Mama. 


JAN 
UA A, WAN AY AV > 


LU 


Mengapa Mama 
memakai sarung 


tangan? 


Fira tunggu di 
kamar saja, ya. 


nani 


Mama merebus kunyit sampai men 


Fira sembuh setelah minum jamu kunyit. 


Fira dapat membantu Mama lagi. 


20 


Pelaku Perbukuan 


Penulis 


Erminawati, S.Pt. adalah penulis buku nonfiksi dan buku anak. Pada 
tahun 2012 dan 2013, penulis menjadi Juara II dalam Sayembara Buku 
Pengayaan Kategori Keterampilan yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini, lulusan Peternakan IPB ini bekerja 
sebagai penulis dan editor freelance. Penulis dapat dihubungi via e-mail: 
erminazahra@gmail.com atau FB: Ermina Zahra Malika. 


Ilustrator 


Malikul Falah, ilustrator sekaligus desainer buku di beberapa penerbitan 
terkemuka. Pada tahun 2015 ia mendapat penghargaan sebagai desainer 
terbaik untuk kategori buku fiksi remaja di acara Indonesia Membumi KPK- 
IKAPI. Ia dapat dihubungi via email: malikulfalah@gmail.com. 


Penelaah 


Renni Kusnaeni, M.Pd., Ketua IGTKI Provinsi Jawa Barat. Lulusan dari 
Universitas Islam Nusantara ini dapat dihubungi dengan alamat e-mail: 
rennikusnaeni@gmail.com. 


Dr. Soraya, M.Hum., Dosen dan Peneliti Bahasa Inggris dari STBA LIA 
Jakarta. Lulusan dari Program Magister Linguistik Universitas Indonesia 
dan Doktor pada Program S3 Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri 
Jakarta ini dapat dihubungi dengan alamat e-mail: dear_soraya@yahoo. 
com. 


Ratih Zulhaggi, M.Psi., Psikolog Anak Klinik Terpadu Fakultas Psikologi 
Universitas Indonesia. Lulusan dari Program Magister Profesi Klinis Anak 
Universitas Indonesia ini dapat dihubungi dengan alamat e-mail: ratih. 
zulhaggi@gmail.com. 


